
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Jalan Achmacf Yani Timur Gg IV No.7 Telepon (0355) 321260 Fax. (0355) 332340 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


Tulungagung, IS Mei 2019 


Nomor 

: 893/ 7^9/203/2019 

Sifat 

: Penting 

Lampiran 

: 1 (satu) lembar 

Hal 

: Pengukuran Indeks 


Profesionalitas ASN 


Tahun 2019 


Kepada 

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan/Dinas/Satuan 

Lingkup Pemkab. Tulungagung 

2. Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung 

3. Sekretaris KPU Kab. Tulungagung 

4. Inspektur Kab. Tulungagung 

5. Camat se-Kab. Tulungagung 

6. Direktur RSUD dr. ISKAK 
Tulungagung 

7. Kepala BNN Kab. Tulungagung 

8. Ketua Bawaslu Kab. Tulungagung 

di 

TULUNGAGUNG 


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat Republik 
Indonesia Nomor K.26-30/V. 146-1/99 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pengukuran 
Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Kepala Kantor Regional II Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 437/KR.II.K/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas 
ASN dilakukan setiap tahun ke dalam Aplikasi PIP ke Badan Kepegawaian Negara 
Republik Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung. 
Sehubungan dengan hal itu diharapkan setiap Instansi mulai awal tahun 
mempersiapkan/menginventarisir data pendukung Pengukuran Indeks 
Profesionalitas ASN tahun 2019 yang terdiri dari 4 (empat) dimensi. Sehubungan 
dengan hal tersebut dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut: 


1. Bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan 
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan 
Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan dengan Indikator Kinerja 
(Tujuan/Impact/Outcome) Indeks Profesional Aparatur atau masuk dalam 
RPJMD; 


2. Setiap Instansi diharapkan mulai awal tahun untuk mempersiapkan data 
pendukung Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 (empat) 
dimensi, yaitu: 






A. Kualifikasi 

Tingkat/Jenjang Pendidikan Formal Terakhir yang dimiliki (walaupun 
pendidikan tersebut belum diakui/belum masuk di SK. . 

Bukti dukung : Ijazah terakhir. 

a. Pendidikan S-3 (strata tiga); 

b. Pendidikan S-2 (strata dua); 

c. Pendidikan S-1 (strata satu) / D-4 (diploma empat); 

d. Pendidikan D-3 (diploma tiga); 

e. Pendidikan D-1 (diploma satu) / D-2 (diploma dua) / SLTA/sederajat 

f. Pendidikan di bawah SLTA. 

B. Kompetensi 

1. Diklat Kepemimpinan (bagi Jabatan Struktural) 

Keikutsertaan Diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan sesuai dengan 
jenjang jabatan struktural yang diduduki saat ini. 

Bukti dukung : Fotocopy Sertifikat Diklat Kepemimpinan 

a. Sudah ikut Diklatpim 

b. Belum ikut Diklatpim 

2. Diklat Fungsional (bagi Jabatan Fungsional) 

Keikutsertaan Diklat Fungsional yang dipersyaratkan/diwajibkan sesuai 
dengan jenjang jabatan fungsional yang diduduki saat ini. 

Bukti dukung : Fotocopy Sertifikat Diklat Fungsional 

a. Sudah ikut Diklat Fungsional 

b. Belum ikut Diklat Fungsional 

3. Diklat Teknis 20 JP 

Keikutsertaan Diklat Teknis sesuai dengan jenjang jabatan 
(fungsional/struktural/pelaksana) saat ini, minimal 20 Jam Pelajaran (JP) 
dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu Tahun 2018 s.d. Tahun 2019. 

Bukti dukung : Fotocopy Sertifikat Diklat Teknis 20 JP 

a. Sudah ikut Diklat Teknis 20 JP 

b. Belum ikut Diklat Teknis 20 JP 

4. Seminar/Workshop/Lokakarya/Semiloka/Sosialisasi dan sejenisnya. 
Keikutsertaan dalam kegiatan seminar / workshop / lokakarya / semiloka 
/ Sosialisasi / Konferensi dan sejenisnya yang merupakan bagian dari 
pengembangan kompetensi pegawai tetapi yang sesuai dengan jenjang 
jabatannya untuk Tahun 2017 s.d. Tahun 2019. 

Bukti dukung : fotocopy sertifikat/surat tugas/surat keterangan. 

a. Sudah ikut seminar/Workshop/Lokakarya/Semiloka 

b. Belum ikut Seminar/Workshop/Lokakarya/Semiloka 



C. Kineija (Data hasil penilaian Kineija/SKP) 

Pilih nilai prestasi kerja (SKP) yang diperoleh dalam satu tahun terakhir 
yaitu SKP Tahun 2018. 

Bukti dukung : Nilai Prestasi Kerja (SKP) Tahun 2018 

a. 91-100; 

b. 76-90; 

c. 61-75; 

d. 51-60; 

e. 50 ke bawah. 

D. Disiplin 

Riwayat apabila terkena Hukuman Disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir 
ini yaitu mulai Tahun 2014 s.d. Tahun 2019. 

Bukti dukung : Fotocopy SK Hukuman Disiplin 

1. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin 

2. Pernah dikenai hukuman disiplin 

a. Ringan 

b. Sedang 

c. Berat , 

3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharapkan saat ini untuk mulai: 

a. Mengumpulkan bukti pendukung Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN; 

b. Menyusun Laporan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja 
masing-masing sebagaimana format dan petunjuk pengisian terlampir. 

4. Daftar Nominatif disusun sesuai dengan jenjang jabatan, dimulai dari Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon 111), Jabatan 
Pengawas (Eselon IV), dan Pelaksana (Staf). 

5. Pelaporan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke Badan Kepegawaian 
Daerah Tulungagung dikumpulkan pada Triwulan III Tahun 2019 (Bulan 
September Tahun 2019). 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 


KEPAL 



KEPEGAWAIAN DAERAH 
TULUNGAGUNG 


EDIONO. M.Si 

tama Muda 
198102 1 002 




FORM PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN 

TAHUN 2019 


INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


NO 

NIP 

NAMA 

JABATAN 

KUALIFI 

KASI 

DIKLAT STRUKTURAL 

DIKLAT FUNGSIONAL 

DIKLAT TEKNIS 20JP 

SEMINAR DAN 

LAINNYA 

SKP 

(NILAI 

PRESTASI 

KERJA) 

HUKDIS 

STRUKTURAL 

NOMOR 

SERTIFIKAT 

&TGL 

TERBIT 

FUNGSIO 

NAL 

NOMOR 
SERTIFIKAT & 
TGL TERBIT 

DIKLAT 

TEKNIS 20JP 

NOMOR 

SERTIFIKAT 

& TGL 

TERBIT 

SEMIN 

AR 

TGL 

PELAKSANA 

AN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1993XXXXXXX 

BUDI 

PELAKSANA 

3 

0 

- 

1 

325.789. 

1feb 2019 

0 

- 

1 

31Jan2019 

80.03 

0 

? 








vk_ 







dst 






- 

POT 









ETUNJUK PENGISIAN FORM : 

INDEKS 

KUALIFIKASI ^ 

5 

Pendidikan S-3 

4 

Pendidikan S-2 

3 

Pendidikan S-l 

2 

Pendidikan D-lll 

1 

Pendidikan D-II/D-I/SMA 

0 

Pendidikan SMP/SD 


DIKLAT STRUKTURAL 

0 

Tidak Pernah Ikut Diklat PIM 

1 

Pernah Ikut Diklat PIM 

DIKLAT FUNGSIONAL 

0 

Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional 

1 

Pernah Ikut Diklat Fungsional 



r 


INDEKS 

DIKLAT TEKNIS 20JP 

0 

Tidak Pernah Ikut Diklat Teknis 20JP 

1 

Pernah Ikut Diklat Teknis 20JP 


SEMINAR DAN LAINNYA 

0 

Tidak Pernah Ikut Seminar/Workshop 

1 

Pernah Ikut Seminar/Workshop 


NILAI PRESTASI KERJA (SKP) 


HUKDIS 

0 

Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 

R s 

Pernah mendapatkan hukuman disiplin ringan 

S 

Pemah mendapatkan hukuman disiplin sedang 

B 

Pernah mendapatkan humuman disiplin berat 


NB. 

Kolom 5, 6,8,10,12 diisi dengan angka indeks 

14 diisi nilai prestasi kerja (SKP) Tahun 2018 


KEPALA OPD 





